SOAL PAS/UAS PPKn 
KBLAS 4 TBMA 4 SBMBSTBR 1 
Kurikulum 2013 



I. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang paling benar! 

1. Lambang dari Sila Kedua Pancasila adalah .... 

a. rantai emas c. pohon beringin 

b. bintang d. padi dan kapas 


2. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut! 

(1) Selalu tertib dalam menjalankan ibadah. 

(2) Mengikuti upacara bendera dengan tertib 

(3) Tidak membeda-bedakan dalam memilih teman. 

(4) Berbagi makanan kepada teman lain dengan sama rata 


Perilaku yang sesuai dengan pengamalan Sila Kedua Pancasila di lingkungan sekolah 
ditunjukkan pada nomor.... 

a. (1) c.(3) 

b. (2) d. (4) 

3. Bilateman di kelasmu berbeda suku, maka sikapmu adalah .... 

a. tetap berteman c. tidak mau.mengajak bicara 

b. tidak mau berteman d. meminta pindah ke tempat lain 

4. Berikut ini yang merupakan pengamalan dari Sila Pertama Pancasila adalah .... 

a. selalu tertib dalam menjalankan ibadah 

b. suka berbohong kepada guru maupun teman 

c. menyontek ketika ulangan ataupun mengerjakan tugas di kelas 

d. tidak mengganggu teman yang berlainan suku atau berbeda tisiknya 

5. Berikut ini sikap yang tidak sesuai dengan Sila Kedua Pancasila adalah .... 

a. mengembangkan sikap tenggang rasa c. selalu mengutamakan musyawarah 

b. tidak menyakiti dan memtitnah orang lain d. membantu korban bencana alam 

6. Taat beribadah merupakan perilaku yang mencerminkan Pancasila yang berlambang .... 

a. bintang c. pohon beringin 

b. rantai d. padi dan kapas 

7. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut! 

(1) Selalu tertib dalam menjalankan ibadah. 

(2) Menghormati setiap teman yang berbeda ras dan budayanya. 

(3) Tidak mengganggu teman yang berlainan agama dalam beribadah. (4) 

Melaksanakan segala aturan dan keputusan bersama dengan ikhlas. (5) 

Menceritakan suatu kejadian berdasarkan sesuatu yang diketahuinya. 

Pernyataan di atas yang sesuai perilaku pengamalan sila Ketuhanan Yang Maha Esa adalah .... 

a. (3), (4), dan (5) c. (1), (3), dan (5) 

b. (2), (3), dan (4) d. (1), (2), dan (3) 

8. Nilai-nilai berikut yang merupakan pengamalan dari sila ketiga Pancasila adalah .... 

a. selalu tertib dalam menjalankan ibadah 

b. selalu jujur kepada guru maupun teman 

c. tidak menyontek ketika ulangan ataupun mengerjakan tugas di kelas 

d. menjaga kerukunan dengan semua teman 


9. Bila ada teman yang berbeda keyakinan menjalankan ibadah, sikap kita adalah .... 

a. mengajak bermain bersama c. mengganggunya 

b. tidak mengganggunya d. mengejek 


10. Berikut sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila adalah .... 

a. rendah diri c. suka bermalas-malasan 

b. suka menabung d. menghamburkan uang 



11. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut! 

(1) Kerja bakti membersihkan kelas. 

(2) Mengadakan gotong royong membangun desa. 

(3) Saling menyayangi dan tolong menolong sesama keluarga. 

(4) Kegiatan upacara bendera yang dilaksanakan dengan tertib. 

Persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah dapat diwujudkan dalam berbagai kegiatan yang 
ditunjukkan pada nomor.... 

a. (1)dan(3) c. (2) dan (3) 

b. (1)dan(4) d. (3) dan (4) 

12. Sikap kitaterhadap perbedaan-perbedaan yang adaguna mewujudkan persatuan dan kesatuan 
adalah .... 

a. menghapuskan perbedaan 

b. masa bodoh dengan perbedaan yang ada 

c. memihak salah satunya untuk dikembangkan 

d. menganggap perbedaan sebagai ciri khas kepribadian bangsa 

13. Berikut ini yang bukan merupakan makna dari sila ketiga Pancasila adalah .... 

a. Negara Kesatuan Republik Indonesia c. tidak mementingkan diri sendiri 

b. cinta damai dan persatuan d. percaya dan takwa kepada Tuhan YME 

14. Contoh sikap baik yang telah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sila keempat adalah .... 

a. musyawarah untuk mutakat c. suka menolong teman 

b. taat beribadah d. cinta tanah air 

15. Saling mencintai sesama manusia harus diterapkan dalam kehidupan keluarga. Sikap ini 
merupakan perwujudan dari nilai Pancasila yang berlambangkan .... 

a. bintang c. padi dan kapas 

b. rantai emas d. pohonn beringin 

16. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut! 

(1) Berlaku adil kepada siapapun. 

(2) suka bekerja keras 

(3) Tidak sombong dan membangga-banggakan diri sendiri. 

(4) Percaya pada kemampuam sendiri dalam melakukan apapun. 

Perilaku yang sesuai dengan pengalaman sila Pancasila berlambang padi dan kapas adalah .... 

a. (1)dan(2) c. (2) dan (4) 

b. (1)dan(3) d. (3) dan (4) 

17. Perilaku yang sesuai dengan Sila Kemanusian yang Adil dan Beradab di lingkungan rumah adalah 

a. tidak berbohong kepada orang tua 

b. berani mengemukakan pendapat di depan kelas 

c. seorang ibu tidak pilih kasih dalam membelikan mainan anaknya 

d. menghormati hak-hak dan kebebasan tiap anggota keluarga 

18. Seorang pelajar menggunakan produk buatan lokal di lingkungan sekolah merupakan perwujudan 
dari sikap yang terkandung dalam Pancasila Sila .... 

a. Ketuhanan Yang Maha Esa 

b. kemanusiaan yang adil dan beradab 

c. persatuan Indonesia 

d. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia 


19. Sikap gotong royong nelayan dalam mencari ikan dan sikap mau bekerja sama dalam 
memperbaiki jaring rusak mencerminkan sila .... 

a. pertama c. ketiga 

b. kedua d. keempat 



20. Makna lambang rantai pada simbol Sila Kedua Pancasila adalah .... 

a. setiap manusia dengan satu sama lain memiliki kedudukan yang berbeda 

b. setiap manusia membutuhkan satu sama lain dan perlu bersatu 

c. setiap manusia tidak membutuhkan satu sama lain 

d. setiap manusia harus mengenal satu sama lain 

II. Isilah titik-titik berikut dengan jawaban yang benar! 

1. Dasar negara Indonesia adalah. 

2. Lambang negara kita adalah. 

3. Bunyi sila Pancasila yang berlambang bintang adalah. 

4. Kegiatan makan bersama di lingkungan keluarga merupakan pengamalan Pancasila sila. 

5. Bersyukur merupakan salah satu pengamalan Pancasila yang memiliki lambang. 

6. Jika ada teman yang mengganggu teman lain saat beribadah, sikap kita sebaiknya adalah. 

7. Bila ada temanmu mengejek teman yang lain, yang harus kamu lakukan adalah. 

8. Sikap kita terhadap teman yang berbeda suku adalah. 

9. Makna lambang rantai pada Sila Kedua Pancasila adalah. 

10. Apabila ada teman yang tidak memperhatikan pelajaran saat proses belajar-mengajar maka kita 

berkewajiban. 

11. Sebagai warga masyarakat, kita harus mendahulukan kewajiban daripada. 

12. Permusuhan harus kita hindari agar tercipta. 

13. Bunyi sila Pancasila yang berlambang pohon beringin adalah. 

14. Kata "kebhinekaan" memiliki persamaan dengan kata. 

15. Pengamalan nilai moral pada Pancasila di sekolah dilakukan oleh. 

16. Sikap cinta tanah air Indonesia merupakan nilai Pancasila sila. 

17. Bunyi sila yang dilambangkan kepala banteng adalah. 

18. Saling menolong dan kerja sama merupakan contoh perilaku yang mencerminkan sila. 

19. Sila ketiga Pancasila dilambangkan dengan. 

20. Suka bekerja keras merupakan perilaku yang mencerminkan sila ke. 

III. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan uraian yang jelas dan benar! 

1. Apa makna lambang bintang pada Pancasila sila pertama! 

Jawab :. 


2. Sebutkan dua contoh perilaku pengamalan Pancasila sila pertama! 
Jawab :. 


3. Sebutkan makna dan nilai luhur yang dapat kita ambil dari sila pertama Pancasila! 
Jawab :. 


4. Sebutkan tiga contoh perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan 
sehari-hari! 

Jawab :. 


5. Mengapa kita perlu mengamalkan Pancasila sila pertama dalam kehidupan sehari-hari? 
Jawab :. 


6. Tuliskan bunyi Sila Kedua Pancasila ! 
Jawab :. 


7. Jelaskan lambang pohon beringin pada Sila Ketiga Pancasila! 
Jawab :. 


8. Mengapa kita harus berbuat baik kepada semua orang? 
Jawab :. 





































9. Sebutkan pengamalan Pancasila sila kedua di lingkungan masyarakat! 
Jawab :. 


10. Tuliskan contoh sikap yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila! 
Jawab :. 


11. Apa makna sila yang memiliki lambang padi dan kapas? 
Jawab :. 


12. Sebutkan nilai-nilai yang terkandung dalam Sila Ketiga Pancasila ! 
Jawab :. 


13. Sebutkan sikap yang mencerminkan persatuan di lingkungan sekolah! 
Jawab :. 


14. Sebutkan salah satu kegiatan di sekitarmu yang mencerminkan sila keempat Pancasila ! 
Jawab :. 


15. Bagaimana sikapmu jika salah satu temanmu sakit? 
Jawab :. 


16. Apa makna lambang kepala banteng pada Sila Keempat Pancasila? 
Jawab :. 


17. Sebutkan nilai luhur yang terkandung pada sila yang memiliki lambang kepala banteng! 
Jawab :. 


18. Sebutkan sikap pelajar yang sesuai dengan Sila Ketiga Pancasila! 
Jawab :. 


19. Sebutkan kegiatan yang mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan! 
Jawab :. 


20. Sebutkan tiga nilai luhur yang tercermin dalam sila dengan lambang padi dan kapas! 
Jawab :. 



























Kunci Jawaban Room I 

11. b. (1)dan (4) 

12. d. menganggap perbedaan sebagai ciri khas 
kepribadian bangsa 

13. d. percaya dan takwa kepada Tuhan YME 

14. a. musyawarah untuk mutakat 

15. b. rantai emas 

16. a. (1)dan (2) 

17. c. seorang ibu tidak pilih kasih dalam 
membelikan mainan anaknya 

18. c. persatuan Indonesia 

19. b. kedua 

20. b. setiap manusia membutuhkan satu sama 
lain dan perlu bersatu 


Kunci Jawaban Room II 

1. Pancasila 

11. hak 

2. Burung Garuda 

12. kerukunan 

3. Ketuhanan Yang Maha Esa 

13. Persatuan Indonesia 

4. ketiga 

14. keberagaman 

5. bintang 

15. semua warga sekolah 

6. melarangnya 

16. ketiga 

7. menasihati agar tidak mengejek 

17. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat 

8. menghormati 

kebijaksanaan dalam 

9. setiap manusia membutuhkan satu sama lain 

permusyawaratan/perwakilan 

dan perlu bersatu 

18. kelima 

10. menasihatinya agar memperhatikan guru 

19. Pohon beringin 

ketika sedang mengajar 

20. kelima 


Kunci Jawaban Room ili 

1. Bintang pada sila pertama Pancasila memiliki makna sebagai sebuah cahaya, yaitu cahaya rohani 
yang dipancarkan oleh Tuhan kepada umat manusia 

2. menghormati agama orang lain, tidak mengganggu orang yang sedang beribadah 

3. Menciptakan kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan 
Yang Maha Esa 

4. bersedekah, berpuasa, berbuat baik kepada sesama 

5. agar hidup kita tenang, damai, dan bahagia 

6. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab 

7. Lambang Pohon Beringin memiliki makna bahwa Pancasila merupakan tempat berteduh/ 
berlindung bagi seluruh rakyat Indonesia agar merasa aman dan nyaman meskipun terdapat banyak 
perbedaan antar suku bangsa. 

8. karena berbuat baik kepada semua orang akan membawa kebaikan kepada diri kita sendiri dan 
orang lain 

9. gemar melakukan kegiatan kemanusiaan 

10. suka berbohong, suka berkelahi, suka menyontek 

11. Simbol Padi dan Kapas pada sila ke 5 melambangkan kebutuhan dasar semua manusia untuk 
hidup, yaitu kebutuhan akan pangan dan sandang. 

12. cinta tanah air dan bangsa 

13. mengerjakan piket kelas bersama-sama 

14. musyawarah membahas perayaan HUT Rl 

15. menjenguknya 

16. Simbol Kepala Banteng pada sila ke 4 Pancasila memiliki makna bahwa rakyat Indonesia 
merupakan mahluk sosial yang suka berkumpul dan bermusyawarah untuk bermutakat dan 
mengambil suatu keputusan. 

17. selalu mengutamakan musyawarah untuk mencapai mutakat 

18. bangga sebagai anak Indonesia 

19. kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah 

20. menghargai hak-hak orang lain 


1. a. rantai emas 

2. c. (3) 

3. a. tetap berteman 

4. a. selalu tertib dalam menjalankan ibadah 

5. c. selalu mengutamakan musyawarah 

6. a. bintang 

7. d. (1), (2), dan (3) 

8. d. menjaga kerukunan dengan semuateman 

9. b. tidak mengganggunya 

10. b. suka menabung 





